TAHOEN II


No. 21


SAPTOE, 4 JUNI 1938


Directeur: ERIS.
Hoofdredacteur: A. ANWAR
Red. di Bandoeng: A. A. Achsien.
Kantoor Red. & Administratie
Molenvliet West No. 98 — Batavia
Telef. Bat. 1023
TERBIT 1 LEMBAR.


Drukk. „Tjahja-Pasoendan".


Soal tahanan
preventief!
Moesim pabila diroebah?
Mr. H. J. Boelen, lid Volksraad,
baroe-baroe ini telah memadjoe¬
kan pertanjaan seperti berikoet ke¬
pada pemerintah.
1.
Apakah pemerintah anggap
tidak perloe boeat memberi hak
pada pembela dari satoe terdakwa
seperti haknja satoe pembela di
Nederland menoeroet apa jang di
tetapkan dalam art. 50 Sv. Vo?
2. Apakah pemerintah tida ber¬
anggapan, bahwa di Indonesia o¬
rang terlaloe banjak menggoena¬
kan hak menahan orang dalam
preventief ?
3. Apakah pemerintah anggap
tidak djitoe, bahwa mereka jang
didjebloskan dalam tahanan pre¬
ventief zonder berdosa haroes da¬
bat keroegian seperti apa jang di
lakoekan di Nederland?
Tiga pertanjaan ini, dengan ti¬
dak ragoe-ragoe lagi „Adil" me¬
njamboetnja; tepat benar pertanja¬
an itoe. Memang haroes diakoei,
bahwa hak pada pembela dari sa¬
toe terdakwa di Indonesia ada dja¬
oeh lebih sempit dari pada haknja
para pembela terdakwa di Barat.
Dengan kata-kata lainnja, bahwa
pembela di Barat bisa lebih leloe¬
asa mentjari keterangan pada ter¬
dakwa, tidak lain boeat keringa¬
nannja jang dibela.
Selandjoetnja haroes diakoei,
bahwa boekan sering kedjadian di
Noesantara ini orang jang kemoe¬
diannja tidak berdosa mengerem
didalam kamar tahanan sampai
boelan berboelan lamanja.
Karena dengan systeem terse¬
boet tahan doeloe perkara bela¬
kang itoe ternjata meroegikan a¬
mat sekali pada ra'jat. Lebih me¬
njedihkan, apalagi orang itoe men¬
djadi steunpilaarnja dari kerabat¬
nja jang ditinggalkan, maka seha¬
roesnja langkah pemerintah jang
soedah-soedah itoe diperbaiki de¬
ngan kasih keroegian jang semes¬
tinja pada terdakwa jang memang
betoel tidak berdosa menoeroet
peperiksaan hakim.
***
Kita pertjaja, pertanjaan Mr. H.
Boelen itoe akan mendjadi tim¬
bangan fihak pemerintah tinggi,
apapoela sebagai di Indonesia ini
pengadilannja terkenal sangat ber¬
hati-hati.
Dengan sambil laloe dapat ma¬
soek diakal kita, tjoba sadja fikir¬
kan, orang jang sekian lama misal¬
nja ditahan dalam preventief, sesoe¬
dah diadili perkaranja, ia dibebas¬
kan sebab tidak berdosa, berapa
besar keroesakan penghidoepan
orang itoe, dan berapa tjemar na¬
ma baiknja, boekan?
Kita teringat doeloe perkara
Tjoeroep (Bengkoelen) orang jang
dihoekoem oleh Kerapatan Besar,
berpoeloeh tahoen disangka mem¬
boenoeh, padahal kemoedian orang
jang diseboet mati diboenoeh, sam¬
pai sekarang masih hidoep segar
boeger, sehingga achirnja orang
jang dihoekoem berpoeloeh tahoen
tadi diberikan keanpoenan. Bera¬
pa besar keroegian mereka jang
soedah bertapa dalam tahanan, oe¬
moem sendiri dapat menerkanja.
Dapat ganti keroegian atau tidak
dalam hal itoe kita beloem tahoe.
Djika menilik kedjadian-kedjadi¬
an teroetama sebagai di Tjoeroeg
(Bengkoelen) itoe, pada hemat kita
ada satoe boekti jang menerang¬
kan perloe benar pemerintah sele¬
kasnja mengadakan beroebahan tja¬
ra bagaimana pemeriksaan dan me¬
ngadili, ialah mengoebah dasar-da¬
sar dari Inlandsche Reglement
jang kita anggap terlaloe toea jg.
memberi kekoeasaan loeas kepada
pegawai rendahan oentoek mena¬
han orang jang tersangka.
.
Dengan peroebahan jang sede¬
mikian, kita pertjaja kedjadian se¬
bagai di Tjoeroep (Bengkoelen)
itoe, poen sebagaimana maksoed
pertanjaan nomer 2 dari toean Boe¬
len, terhapoes dari moeka boemi
boemi ini.
Demikianlah harapan kita.
A.ANWAR.


Terbit pada tiap - tiap hari Sabtoe


HARGA
LANGGANAN:
ƒ 1.50 satoe kwartaal (3 boelan)
boleh djoega dibajar tiap2 boelan
(Pembajaran mesti lebih doeloe)
TARIEF ADVERTENTIE
f 0.25 per regel, satoe kali moeat.
Paling sedikit.............
f 2.50
Contract lain harga.


HORLOGE MAS dan Verchroomd
Boewat lelaki dan perempoean
merk „MARAS" dan „ELECTION"
Bikinan Switsersch fabrikaat
Dengan 10 TAHOEN garantie.


HARGANJA pantes dan bisa dibajar dengan djalan menitjil
FIRMA TJONG & Co.
Batavia-C. — Buitenzorg 
— Bandoeng — Soekaboemi
Perkawinan menghin¬
darkan pemboenoehan


Kabaran


HARAP DIMA'AFKAN.
Oleh pembatja dan adver¬
teerders.
Penerbitan „Penoentoen" tang¬
gal 28 jang baroe laloe ada telaat
berhoeboeng dengan techniek dan
satoe serta lain hal, ma'loem kita
tidak berdrukkerij sendiri.
Soenggoehpoen begitoe, kita ja¬
kin tidak meroegikan fihak pemba¬
tja dan adverteerders. Malah kita 
merasa bergirang, sehingga „Pe¬
noentoen" dapat djoega memoeat
berita penting meninggalnja seo¬
rang pemimpin Indonesia jang me¬
ninggal doenia, ja'lah Dr. R. Soe¬
tomo.
Selain itoe Hoofdredacteur kita
baroe datang dari loear kota, ia¬
lah ke Bogor.
Sekali lagi harap dima'afkan.


Bahwa penghidoepan sendirian,
dengan lain perkataan laki-laki jg.
tiada beristeri ataupoen perempoe¬
in jang tiada bersoeami, memadjoe¬
tan pemboenoehan diri sendiri, a¬
dalah soeatoe perkara jang diketa¬
hoei oemoem. Schlager menoen¬
djoekkan didalam boeah penanja
jang bernama Psychiatrische Beo¬
bachtungen uber den Selbstmord,
bahwa perboeatan memboenoeh
diri sendiri sebahagian besar keda¬
patan dikalangan orang jang tiada
bersoeami ataupoen jang tiada be¬
risteri.
Didalam toelisan jang bernama
Statistisch-anthropologische Unter¬
schung, Adolph Wagner mentjerita¬
kan serba sedikit tentang daftar
pemboenoehan diri sendiri dinege¬
ri Baden (Djerman). Katanja, tiap-
tiap 1000 pemboenoehan diri sen¬
liri kedapatan 612 pemboenoehan¬
jang dilakoekan oleh orang jang
tidak beroemah tangga dan 378 o¬
leh orang jang bersoeami ataupoen
beristeri. Tiap-tiap 1000 pemboe¬
noehan diri sendiri jang dilakoekan
oleh kaoem laki-laki, kedapatan
647 orang jang tidak beristeri dan
353 orang jang beristeri. Dan tiap-
tiap 1000 pemboenoehan diri sen¬
diri jang dilakoekan oleh kaoem
perempoean, kedapatan 634 orang
jang tidak bersoeami dan 366 o¬

rang jang bersoeami.
Hidoep sendirian adalah boeah
dari keadaan sociaal jang menje¬
dihkan. Sebahagian ketjil tidak hen¬
dak kawin oleh karena kemaoean¬
nja begitoe akan tetapi sebahagian
besar tidak dapat kawin, oleh ka¬
rena penghidoepannja tidak me¬
tjoekoepi. Dan keadaan pergaoelan
jang boeroek jang mengakibatkan
hidoep sendirian dan djoega seka¬
lian keboeroekan jang diterbitkan¬
nja, membawa ke arah pemboenoe¬
han diri sendiri. Kita mengatakan
bodoh dan tidak berhati-hati, apa¬
bila seseorang dipaksa soepaja hen¬
dak kawin. Terlebih dahoeloe kita
haroes memperbaiki dasar keadaan
sociaal kita, sebeloem kita berse¬
dia oentoek dengan segera membe¬
ranikan diri boeat membentoek roe¬
mah tangga. Akan tetapi apabila
kemoengkinan telah ada, apabila
keadaan telah menjetoedjoei oen¬
toek membentoek soeatoe keloear¬
ga, maka apakah goenanja di¬
toenggoe-toenggoe lagi ?
Keadaan hidoep sendirian me¬
nambah kesempatan oentoek mem¬
boenoeh diri. Dan kesempatan ini
pertambah besar, apabila poela di
timboelkan oleh pengaroeh dari
loear. Tentang ini Theodorich Plag¬
ge ada mengatakan seperti jang
berikoet didalam boeah penanja
jang bernama: Der Mensch und
seine psychische Erhaltung. Orang
jang tidak beroemah tangga, kata¬
nja hanja memikirkan diri sendiri,
keras kepala dan pikirannja bertoe¬
kar-toekar, sebentar begini, seben¬
tar begitoe.....................
Orang jang telah kawin lebih
memakai sekalian kekoeatannja;
perkawinan memaksa oentoek be¬
roesaha dan memelihara ketjaka¬
pan dan kesehatan badan dan pi¬
kiran. Sebabnja ialah oleh karena
keadaan jang setiap masa bertoe¬
kar-toekar. Akan tetapi kebosanan
dan penghidoepan sendirian jang
soenji jang tidak memoeaskan boe¬
kan hanja memendekkan oesia sa¬


dja, akan tetapi djoega mengaki¬
batkan ganggoean pikiran bagi ka¬
oem laki-laki serta kaoem perem¬
poean. Dan ganggoean pikiran ini
akan menjiksa penghidoepan dan
menimboelkan pemboenoehan atas
diri sendiri ataupoen sangat meng¬
ganggoe pikiran.
Orang jang tidak kawin mende¬
rita penjakit tidak hendak tidoer
loeka mentjari -tjari salah dan ta¬
koet-takoetan dalam melakoekan
sesoeatoe pekerdjaan, berkeras ke¬
pala dalam sekalian hal, ta' hen¬
dak menoeroet tjakap, tidak berke¬
maloean......... Kebiasaan nafsoe
mereka oentoek bersetoeboeh le¬
njap semoeanja. Dalam keadaan sa¬
kit djarang sekali timboel nafsoe
bentoek melakoekan perboeatan
itoe. Dan di dalam keadaan ini
teroetama waktoe timboel phanta¬
tienja, maka timboellah tabiat-ta¬
biat dari orang jang sangat ditja¬
ji, jaitoe tabiat binatang.
Djadi dengan lain perkataan; o¬
rang jang tidak bersoeami atau¬
poen jang tidak beristeri hidoep
menoedjoe arah jang meroesak¬
kan, dan apabila mereka telah roe¬
sak, maka atjapkali mereka mem¬
boenoeh dirinja sendiri.
Sekarang barangkali ada djoega
goenanja, apabila ditoeliskan se¬
dikit tentang percentage pemboe¬
noehan atas diri sendiri, dilakoe¬
kan oleh orang-orang jang mendja¬
pat beberapa matjam pekerdjaan.
Menoeroet tjatatan-tjatatan pem¬
boenoehan diri sendiri di kota
Frankfurt jang letaknja pada soe¬
ngai Main (Duitschland). W.C. de 
Neufville ada menoeliskan jang be¬
rikoet didalam boekoenja jang ber¬
nama: „Lebensdauer und Todesur¬
achen zweiundzwanzig verschede¬
ner Stande und Gewerbe, nebst ver¬ 
gleichender Statistiek der christ¬ 
ichen und israelitischen Bevolke¬
ung Frankfurts". Toekang potong
(daging) 8,2 percent; toekang ke¬
poen 7,9; pemboeat bier 7,9; toe¬
jang roemah 5,7; toekang boeat
barang petjah belah, toekang gam¬
bar, toekang vernis 5,5; toekang
boeat koentji dan toekang besi
5,5; goeroe 4,7; toekang roti 2,3;
toekang kajoe 1,3.
Didalam boeah penanja: „Ueber¬
zicht der oom 1, Juli 1851—1856
in Stuttgart vorgekommenen Selbst
morde, Hölder menerangkan, bah¬
wa diantara 52 pemboenoehan di
ri sendiri jang telah diperiksanja
ada kedapatan: 15 pelbagai toe¬
kang, 9 toekang keboen anggoer,
9 orang gadjian, 5 ambtenaar ba¬
wahan, 2 ambtenaar tinggi, 4 sa¬
is kereta, 1 djongos hotel, 1 goe¬
roe agama, 1 orang pemboros, 1
orang pengemoedi industrie. Pem¬
bagian ini tidak sama ialah oleh
karena pekerdjaan jang satoe le¬
bih banjak memberi kesempatan
oentoek melakoekan pemboenoe¬
han dari jang lain dan demikian¬
lah seteroesnja.
Toekang potong jaitoe orang
jang teroes meneroes mempergoe¬
nakan pisau dan alat-alat pemo¬
tong jang lain, dan setiap hari me¬
lihat darah, ada lebih senang ter¬
perdaja oentoek mentjobakan alat
pemotong itoe ketoeboehnja sendi¬
ri, dan oemoemnja oentoek mela¬
koekan pemboenoehan diri sendi¬
ri dari pada orang jang mendja¬
bat pekerdjaan lain (L.Doenia).


PERTOENDJOEKAN
TOONEEL.
Boeat 'amal.
Nanti malam Minggoe tanggal
4 - 5 Juni 1938 moelai poekoel 8
malam oleh Pergoeroean „Boedi
Arti" diadakan pertoendjoekan a¬
mal dengan bertempat di Thalia
Gebouw Molenliet Oost Batavia. 
Kita pertjaja pertoendjoekan ini
mendapat perhatian penoeh, apa¬
lagi oentoek amal jang selajaknja
mendapat toendjangan dari bebe¬
rapa orang jang boediman dan
bangsawan fikiran.
Koendjoengilah ramai-ramai.
KI HADJAR DEWANTARA.
Dapat tegoran politie di Bo¬
dja.
Ki Hadjar Dewantara, sewaktoe
diadakan rapat terboeka telah men¬
dapat tegoran dari politie, dimasa
beliau itoe mendjawab pertanjaan
hadirin tentang bahasa, sebab di¬
anggap persoonlijk.
Jang menegor itoe ialah politie
Kendal.
Beliau bersedih dapat tegoran
demikian, sehingga pembitjaraan
dipoetoeskan.
DIHOEKOEM DJOEGA.
Toean tanah Bausch.
Raad van Justitie Batavia men¬
djatoehkan hoekoeman denda ba¬
njaknja f 250.— atau masoek pen¬
djara 2 boelan kepada toean
Bausch, oeroesan tanah Tjipinang
Proempoeng.
FILIAAL BAROE.
Toko M.I. Ma'asoem.
Moelai tanggal 1 ini boelan to¬
ko M. I. Ma'asoem jang terkenal di
Pasar Senen, memboeka filiaal ba¬
roe di Patekoan No. 24 Batavia.
Ini soeatoe tanda kemadjoean
toko terseboet. Selamat berdiri.
MEMOEDAHKAN PERHOEBOE¬
NGAN.
Moelai tanggal 28 Mei jang ba¬
roe laloe oentoek memoedahkan
perhoeboengan, maka „Penoen¬
toen" soedah ada telefoon sendiri,
jaitoe No. 1023 Batavia. Segala
perhoeboengan langsoeng, minta
sadja Nomer diatas.
DIHOEDJANI DELICT.
Dianggap anti Japan.
Kita dengar kabar, toean Liem
Koen Hian dan Liem Sam Tji¬
ang, akan ditoentoet oleh hakim
dalam beberapa fasal, berhoe¬
boeng dengan toelisan-toelisannja
jang dianggap anti Japan.
WANG 37 SEN.
Dienst 27 tahoen hilang.
Haltechef S.S. Kedoenggedeh,
Mas P. telah dilepas dari pekerdja¬
annja, sebab ia berani memakai
wang 37 sen boeat kepentingan¬
nja sendiri, sedang seharoesnja di
bajar kepada koeli.
Dengan gara-gara wang 37 sen¬
dienstnja jang 27 tahoen hilang.
VERGADER-VERBOD DITJA¬
BOET.
Bagaimana boeat „Indone¬
sia Moeda?"
Dengan officieel dikabarkan da¬
ri Bogor, telah ditarik kembali
poetoesan pemerintah tertanggal
1 Augustus 1933 boeat Partindo se¬
loeroeh Indonesia. Begitoe poela


Obat Balashin Sai tjap Matjan
Waktoe dalam perhimpoenan perloe mamah sedikit
Tablet Balashin Sai tjap Matjan
boeat menjegah
penjakit menoelar, ilang kan aoes serta
segarkan badan


Bisa dapat
beli di segala tempat


terhadap Permi dan P.S.I.I. jang
didjalankan moelai 14 October
1933 ditjaboet poela di Kereside¬
nan Bengkoelen.
Kita bertanja, kapan lain per¬
koempoelan jang dikenakan ver¬
gader-verbod ditjaboet, misalnja
„Indonesia Moeda ?"
SO'AL PANDJOERET.
So'al pandjoeret jang kita mak¬
soedkan, ja'lah lebih tegas jang
sering diseboet pers bangsa kita
dengan perkataan „Militie-Indo¬
nesia".
Sekarang awan gelap di Euro¬
pa, hingga kita teringat pada toe¬
lisan pembantoe kita pada 2 ming¬
goe jang laloe jaitoe toean H.
Tentang so'al pandjoeret ini,
soedah tentoe pada sewaktoe pera¬
jaan 20 tahoen jang lampau De¬
wan Rakjat, sebagian besar me¬
moekakan jang tidak poeas kata¬
nja.
Tidak poeas.........? Ja tidak
poeas, oleh karena so'al pandjoe¬
ret ini poen sering dibitjarakan
dalam Dewan Rakjat; sehingga
dari so'al tidak poeas itoe, kita ja¬
kin poela adalah sebagian so'al
pandjoeret ini dalamnja (jang ti¬
dak dapat hasil).
Beloem selang berapa lama, ka¬
lau kita tidak silap „Parindra"
poen telah oesoelkan tentang be¬
kerdja sama-sama dengan peme¬
rintah Indonesia oeroesan pandjoe¬
ret jang kita maksoedkan ini, se¬
hingga pada waktoe ini masih ki¬
ta beloem melihat hasilnja dari pi
hak pemerintah ataupoen dengan
djalan lain.
Sebagian orang
mengatakan
bahwa, Pemerintah lagi soesah oe¬
ang dan tidak tjoekoep menoe¬
toep ongkost boeat keperloean ini.
Akan tetapi paling belakang ter¬
siar poela kabar tentang kelebi¬
han oeang jang 25 millioen itoe
masih ada sisanja 2 millioen akan
dikembalikan katanja ke Neder¬
land??
Sehingga kalau kabaran ini be¬
nar, adalah tjara-tjara jang ber¬
alasan oeang tidak ada, kita ma¬
sih ragoe-ragoekan dimana kebe¬
narannja.
Soenggoeh kita sajangkan.......
DJENAZAH DR SOETOMO DI
MAKAMKAN.
Kemarin djam 3.30 sore djena¬
zahnja Dr. Soetomo telah diang¬
koet dari roemah beliau ke Ge¬
dong National di Boeboetan Soera¬
baja, dimana beliau akan dima¬
kamkan.
Tidak koerang dari 500 orang
kaoem Iboe bangsa kita dan lagi


beriboe-riboe kaoem lelaki dari se¬
gala bangsa toeroet mengiring.
Dibelakang orang-orang itoe
tampaklah 80 boeah mobiel.
Diantaranja boenga-boenga jg
diterima, ada jang dari gouver¬
neur dan Z.H. Mangkoenegoro.
Oentoek mengangkoet semoea boe¬
nga-boenga itoe orang telah meng¬
goenakan 3 boeah vrachtauto's.
Diantaranja orang-orang jang
datang dikoeboer, tampaklah toe¬
an-toean van Zeben, directeur N.
I.A.S. Bloch, directeur C.B.Z. dr.
Pijper, Adviseur Inlandsche Zaken 
dan Hoogstraten, sedang dari ka¬
langan kaoem Bestuur Boemipoete¬
ra datang beberapa patih dan we¬
dana.
Beberapa orang telah angkat bi¬
tjara. Atas nama keloearga dr.
Soeratmo mengoetjapkan beriboe-
riboe terima kasih atas kehorma¬
tannja mereka terhadap djenazah
nja dr. Soetomo.,
Didalam testamentnja Dr. Soeto¬
mo diseboetkan bahwa roemah be¬
liau di Tretes itoe haroes dipakai
pentoek kepentingannja orang-o¬
rang sakit jang haroes tinggal di
tempat jang dingin.

Oeang jang ditinggalkan oleh¬
nja, haroes dipakai sebagai kapi¬
aal dasar (Stamkapitaal) dari
Studiefonds oentoek pemoeda-pe¬
moeda bangsa Indonesia.
Lebih djaoeh Aneta kabarkan:
Rombongan dari roemah di Boe¬
boetan djam setengah empat pre¬
sies moelai berdjalan didepan rom¬
bongan Soerya Wirawan dengan
membawa vaandel dan disebelah
belakangnja boenga-boenga da¬
lam tiga vrachtauto. Sesoedahnja
ini kereta djinazah jang ditarik
oleh sepoeloeh koeda, kiri dan ka¬
nan diapit oleh anggota hoofdbes¬
tuur Parindra, dibelakangnja lagi
kira-kira seriboe pandoe-pandoe
dan anggota-anggota perkoempoe¬
lan-perkoempoelan pemoeda, lan¬
tas santri-santri dan anggota-ang¬
gota perkoempoelan agama disam¬
boeng oleh keloearga jang wafat,
baroe ketera-kereta dimana dimoe¬
at boenga-boenga lagi. Kira-kira
enam riboe orang sama nampak
diroemah Boeboetan jang terke¬
nal dan politie pengatoer djalanan
mendjaga kerapian djangan sam¬
pai perdjalanan terhalang. Sepan¬
djang djalan berdoejoen-doejoen
orang ingin menjaksikan iring-iri¬
ngan mengangkat djinazah ini se¬
hingga dibalkon-balkon roemah-
roemah jang bertingkat penoeh o¬
rang, sampai tidak ada salahnja
djikalau disini diseboet pengoeboe¬
ran kebesaran jang biasanja hanja
radja-radja dapatkan.
Pengoeboeran dilakoekan disebi¬
dang tanah dekat Gedong Nasio¬


Moelain pendjoealan


Obral
besar
A
dari barang-barang boeat njonja, den Toean2 dan aaak-anak
PERHIASAN dan lebih dari 1001 matjam laen-laen kaperloean dengan harga loear 
biasa SAKGET MOERAH.
JA PASAR BAROE 80—82
TOKO „LORONA BATAVIA-C. — BANDOENG


Bandingan
Ir. Soekarno - Mr. Dr. Nazief


Berhoeboeng dengan kepinda¬
hannja Ir. Soekarno, boeka sedikit
desas -desoes orang di peloearan
sehingga tidak heran kalau Tj.T.
membikin bandingan sebagai ter¬
seboet
Kabarnja berita soerat kabar
jang menerangkan penghormatan
orang dan beberapa pengandjoen
terhadap pada Ir. Soekarno dalam
perdjalanan dari Endeh ke Beng¬
koelen via Java, sangat diperha
tikan oleh jang berkewadjiban.
Ini ada satoe tanda, kata sebagi
an, bahwa Ir.Soekarno masih ber¬
pengaroeh besar dikalangan rak¬
at.
Dalam pada itoe, bagi pembesar
jang pernah mempertahankan soe¬
paja besluit Ir. Soekorno dipegang
tegoeh djoega, ada satoe alat oen¬
toek menerangkan, ia ada dipehak
jang benar.
Tadinja sebetoelnja permintaan
Hoofdbestuur Moehammadijah soe¬
paja Ir. Soekarno diizinkan kemba¬
li ke tanah Djawa, bekerdja men¬
djadi Directeur dari salah satoe se¬
kolah menengah of tinggi dari
Moehammadijah, dipertimbangkan
Alasan Moehammadijah oentoek
mengambil tenaga beliau, adalah
karena selama Ir. Soekarno di En¬
deh dan Flores, soedah ada 25.000
orang jang tadinja masoek agama
Kristen, berbalik djadi islam, atas
pengaroehnja.
Berkenaan dengan ini fihak Mis
sie dan Zending disana merasa ber¬
kewadjiban mentjari daja oepaja
soepaja Ir. Soekarno djangan di¬
tempatkan lebih lama lagi di dae
rah itoe, apalagi datang poela per¬
mintaan Mohammadijah, sedang
r. Soekarno lebih soeka poela di¬
tempat lain, berhoeboeng dengan
kesehatan keloearganja.
Salah satoe badan jang dimin¬
takan advies, menjatakan pendapa
tannja, sebenarnja baiklah permin
taan ini dikaboelkan, karena da¬
lam organisasi Moehammadijah, ti¬
dak ada bahajanja Ir. Soekarno ha
nja kebadjikan djoega jang tim¬
boel dari tenaganja.
Pedjabatan lain poenjakan pen¬
dapatan, masih ada bahajanja se¬
bab pengaroeh Ir.Soekarno masih
besar djoega dikalangan rakjat
Pembesar lain berpendapatan,
sebagai „compromis" dari doea
pendapatan ini, soepaja diambil
doeloe djalan tengah-tengah, seba¬
gai pertjobaan.
Dalam itoe, ialah memindahkan
Ir. Soekarno dari Endeh ke Bengkoe¬
len
Keadaan dalam perdjalanan pin
dah ini dengan kedoedoekannja di
sana nanti serta selandjoetnja, akan
diperhatikan dan ditimbang segala
sesoeatoenja, apa masih ada baha
janja......... apa tidak boeat „ke¬
tentraman oemoem"
Kenjataan dari mendaratnja di
Soerabaja sampai toeroen di Beta¬
wi, laloe ke Serang, Merak dan
Lampoeng, perhatian orang masih
begitoe besar, diantaranja journa


listen sendiripoen membesar-besar
kan perhatian itoe dengan pelba¬
gai matjam.
Siapa tjinta kepada Ir. Soe¬
karno, siapa ingin melihat peker¬
djaan dan ketjakapannja dapat di
goenakan sebaik-baiknja didalam
practijk, seperti dimaksoed oleh
Moehammadijah, sebenarnja ia
mesti djangan perlihatkan ketjin¬
taan itoe dengan bersorak, kata
seorang toea. Makin besar demons
tratie ketjintaan jang dipelihatkan
kepadanja, didepan oemoem, ma¬
kin lama ia didalam boeangan !
Demikianlah doedoeknja perka¬
ra.
Sebenarnja ada serba soesah,
sebab banjak poela orang jang t
dak sampai hati tidak memperli¬
hatkan penghargaan dan ketjinta
annja kepada seseorang jang te¬
lah mengorbankan tenaga dan di
rinja kepada bangsanja.
—Tapi ini menoendjoekkan
bangsa kita beloem pandai berma¬
in diplomatie, kata orang toea i¬
toe.
Bangsa kita itoe tidak mempoe¬
njai simpanan apa djoeapoen roe¬
panja, katanja. Segala apa jang te¬
rasa dalam hatinja ditjoerahkan
boelat-boelat 100 pCt...... kete¬
ngah medan.
Sedang kepandaian diplomatie
ada memintak, mesti pandai me¬
njemboenjikan apa jang sebenar¬
nja terasa didalam hati bila per¬
loe oentoek mentjapai jang dimak
soed !
-Satoe peladjaran.......
kata¬
nja!
Keadaan ini mengingatkan kita
kepada Mr. dr. Nazief jang baroe
baroe ini diangkat kedalam djaba
tan wd. Gouvernementssecretaris
di—Buitenzorg.
Ada banjak orang jang tadinja
mengomel, sesoedah Mr. dr. Na¬
zief bekerdja di alg. Secretarie
ia poen djarang kelihatan di da¬
lam kalangan „nationalisten" ma¬
lah bertetamoe keroemah orang
atau menerima tetamoe „nationa
listen" poen tidak lagi kabarnja.
Tetapi siapa jang tjerdik, tentoe
ja akan mengerti, bahwa Mr. dr.
Nazief atau siapapoen djoega, ti
dak akan dapat diangkat ke da¬
am djabatan Gouvernementssecre
taris „kalau setiap waktoe ia ber¬
pedato didalam vergadering nati
nalisten, atau roemahnja mendja
di „club" dari nasionalisten...... di
waktoe ini
Kedoea hal itoe tidak bisa dipe¬
gang sekali goes atau „diborong"
seperti tidak ada apa-apanja !
Dalam pada waktoe itoe mes
kipoen Mr. dr. Nazief tidak keliha
tan di dalam vergadering „natio
nalisten" atau roemah seperti „ti
dak" terboeka oentoek nationalis
ten, tidaklah itoe satoe tanda jang
menoendjoekkan beliau itoe soe¬
dah loentoer kena-siona-lisannja.


Segala sesoeatoe ada pada tem¬
pat dan masanja !


nal belakang Centrale Bank Ka¬
hoeripan menoeroet kemaoean al
marhoem Dr. Soetomo dengan ide
zin loear biasa dari jang berwa¬
djib. Didalam nampak warna hi¬
djau merah poetih pada dinding
pagarannja sebidang tanah tadi
jang telah dilakoekan oepatjara pe¬
ngoeboeran setjara Moeslimien de
ngan sangat menarik hati. Dengan
dipajoengi djinazah dimakamkan
dan sesoedahnja semoea pengan¬
tar pengantar memberi hormat pe¬
ngabisan dan orang banjak ka¬
wan separtai almarhoem Dr. Soe
tomo berboeat itoe dengan me¬
ngatjoengkan tangannja seolah¬
oleh membikin saluut kepada jg.
wafat dan dimakamkan,
Pertama jang bitjara toean
Woerjoningrat atas nama Hoofd¬
bestuur Parindra, selandjoetnja
toean Van Zeben atas nama NIAS
dan sebagai collega Dr. Bloch, se¬
dang Dr. Soetopo atas nama Ned
Ind.-Arisenbond, toean Soewondo
atas nama Nias-Vereeniging, toe¬
an Soetardi atas nama Inl. Journa


listen vereeniging. Mr. Soerjodi¬
ningrat atas nama P.K.N. dari
Djokja. Masih lima poeloeh wakil
wakil perhimpoenan akan angkat
bitjara tetapi karena kekoerangan
waktoe ini niatan dibatalkan.


AIME 


SATE KAMBING ENZ.


„Parma alias Noy
Kramatplein No. 8 —
Batavia-C
Tempat bersih
Lajanan tjepat !
Ditanggoeng lezat
Djangan pertjaja sebeloemnja me¬
njaksikan. Toean-toean jang ter¬
nama di kota Betawi kebanjakan
mendjadi langganan kita.
Sanggoep oeroes pesta masak¬
masakan kambing di roemah toe¬
an. Boleh berdamai !
Eigenaar,
Parma alias Noy.


Drogisterij
„THERAPIE
Kramatplein 3L — Telf. 5494 WI.
Sedia obat-obat (medicijn)
(Loco) Sebangsa patent.


COIFFEUR POPULAIR
Batavia-C
Sawah Besar 4C. —
Salah satoe Coiffeur di Batavia¬
Centrum jang soedah terkenal dan
berlangganan lama.
Pekerdjaan memoeaskan dengan
arief jang pantas.
Goenting ramboet......... f 0.25


TABIB BADJOEL BOENTOENG
Mengobati dengan tjioeman
Politie di Djokja telah dapat me¬
ngetahoei dan menangkap seorang
tabib jang bersifat badjoel boen¬
toeng. Itoe tabib berpoera-poera
pandai mengobati segala penjakit,
sehingga seorang perempoean di¬
tjioeminja sebagai obat.
Kita bertanja, penjakit perem¬
poean itoe penjakit apa sih?
Demikian poela seorang perem¬
poean di Japara jang ada berhoe¬
tang kepada seorang lelaki, sesoe¬
dah hoetangnja dibajar loenas, i
toe lelaki meminta sebagai renten
nja satoe tjioeman kepada itoe pe¬
tempoean.
Sebab itoe perempoean mnolak,
maka laki gila tjioeman itoe naik
darah dan menjerang perempoean
tadi dengan pisau belati.
TOEAN
SOEMANANG BERLA¬
KOE NEKAT.
„Rakjat Indonesia, djagalah
soerat kabarmoe" katanja.
Meniga kolom toean Soema¬
nang menoelis dalam „Keba¬
ngoenan" memboeka rahasia toe¬
an S. de Heer dari „Arta", jang
jang kesimpoelan toelisan toean i¬
toe ialah bahwa toean S. de Heer
soedah berbahaja bagi pers Indo¬
nesia, lebih berbahaja kalau soeng
goeh-soenggoeh ia mengoeasai
pers bangsa kita.
Djoega katanja seperti „Antara"
wadjib disokong, apalagi sebagai
badan jang dibawah penilikan Per¬
di dan Dagblad Directeuren, kata
nja dalam penoetoep artikel itoe.
Kita dari „Penoentoen" dari
doeloe soedah memperingati bang
sa kita, teroetama Journalistennja
jang roepanja otak ratoe doenia
bangsa kita diikat oleh lain orang
boeat mengoempoelkan keoentoe¬
ngan.


Sekolah
Zusfer


Beloem selang berapa lama di¬
terangkan, bahwa sekolah zuste
perloe sekali didirikan di Indone¬
sia, soepaja gadis lepasan sekolah
Mulo, H.B.S. atau A.M.S., teroe¬
tama golongan jang pertama, ber
tambah lapangan kerdjanja dan
saingan gadis terhadap pemoeda
laki-laki agak berkoerang
Kian tahoen kian banjak gadis
jang keloear dari sekolah Mule
dan kian banjak jang berkeliaran
begitoe sadja, tidak dapat kerdja¬
sedang mereka itoe atjapkali ha¬
roes menjokong roemah tangga.
Meskipoen pendapatan bapak
boleh dikatakan tjoekoep, sering¬
kali terasa perloe djoega gadis be¬
kerdja, soepaja djangan diam sa¬
dja diroemah atau poelang balik
sadja, sehingga batinnja merosot.
Kerdja tidak ada dan gadis itoe di
am diroemah, jang bekerdja boea
roemah tangga tjoekoep, sehingga¬
ia merasa bosan, tidak tahoe apa
jang haroes diperboeatnja, atau ia
keloear sadja sepandjang hari.
Sebaliknja gadis jang bekerdja
menjaingi pemoeda lelaki. Kalau
pekerdjaan boeat gadis bertambah
saingan itoe bisa berkoerang.
Itoelah sebabnja jang pertama
maka kita soeka sekali, kalau di¬
sini didirikan sekolah zuster.
Sebabnja jang lain ialah kesoe¬
lahan negeri financieel. Gadjih zus
ter dari negeri Belanda besar dan
ia berhak atas verlof keloear ne¬
geri. Kalau jang djadi zuster disi
ni orang Indonesia, gadjih dapat
ditoeroenkan dan negeri tidak oe¬
sah membajar ongkos verlof ke¬
loear negeri, sehingga terdapat
penghematan.


Bisa dapat beli diantero tempat
dan pada Hoofd-depot:
SOUW HAN JAM
G. Djati-Baroe 61 Tanah Abang
Batavia-Centrum.


Menoeroet pendengaran kita pa¬
da beberapa roemah sakit parti¬
koelir seperti St. Carolus disini a¬
da pendidikan boeat zuster, akan
tetapi djoemblah moeridnja sedi¬
kit dan gadis Indonesia tidak di¬
terima.
Jang kita minta tentoe sekolah
zuster boeat gadis Indonesia dan
moeridnja haroes banjak. Pendi¬
dikan pada roemah sakit terseboet
tidak ada goenanja bagi kita.
Boeat menghilangkan salah pa¬
ham baik didjelaskan, bahwa boe¬
kan dimaksoed, soepaja cursus
boeat mantri-verpleegsters jang se¬
karang dihapoeskan atau diting¬
gikan peilnja. Penghapoesan cur
sus itoe berarti mengoerangi peker¬
djaan boeat gadis lepasan H.I.S
dan sekolah kelas doea dan lagi
poela tenaga-tenaga jang begitoe
masih perloe boeat roemah sakit.
Disamping cursus boeat mantri¬
verpleegsters jang sekarang ha¬
roes didirikan sekolah zuster
Sepandjang pendengaran kita
atas andjoeran Njonja Dt. Toe¬
menggoeng jang terkenal actie
dan jang sangat memperhatikan ke¬
pentingan masjarakat, teroetama
kepentingan kaoem isteri itoe, con¬
gres P.I.P.B. jang akan diadakan
di Soerabaja tidak berapa lamanja
agi akan mengambil motie, jang
berisi permintaan kepada pemerin
tah, soepaja disini didirikan seko¬
lah zuster.
Bond van Indische Artsen kabar 
nja bersedia menjokong perminta
an itoe.
Soepaja permintaan itoe makin
soenggoeh, patoet perkoempoelan
kaoem isteri jang lain-lain menjo
kong motie P.I.P.B. itoe nanti.
(Keb.).


Siapa jang maoe sadar, sadar¬
lah; siapa maoe tidoer, tidoerlah.
FABRIEK TOPI JANG TERKENAL
Lihat advertentie baroe.
Moelai ini penerbitan pembatja
boleh perhatikan advertentie topi 
jang terkenal, Pasar Baroe No¬
114 Batavia-C.
Segala model sedia, kwaliteit
tahan oedji, sedang harga pantas
Toean-toean dan Njonja-njonja be¬
leh bikin pertjobaan.
Djoega dilain bagian kita moeat
advertentie muziekhandel „Tio
Tek Tjoe" Sluisbrugstraat No¬
68A. Batavia-C. sedia segala per¬
kakas muziek.
GEMEENTERAADSVERKIEZING
AKAN RAMAI BAGI BANG-
SA BELANDA.
Berhoeboeng dengan adanja pe¬
ratoeran baroe ialah evenredig
kiesstelsel bagi bangsa eBlanda,
maka orang loear party politik a¬
kan dapat djoega mendoedoeki
koersi Dewan Gem. Kesempatan i¬
toe akan dipakai djoega oleh o¬
rang-orang di loear partij politiek
dan orang-orang terseboet telah
berichtiar akan ikoet berdjoeang
di dalam pemilihan anggota De¬
wan tadi
Kabar jang telah tersiar mene¬
rangkan, bahwa di Tjirebon ichti
ar itoe dioedjoedkan dengan soea¬
toe Comite jang diberi nama „Neu¬
traal Cheribonsch Kiescomite" a¬
tau N.C.K.C. Inilah bermaksoed
mengoempoelkan orang-orang di
loear partij politiek, soepaja da¬
pat mendjalankan pemilihan ter¬
hadap kepada candidaatnja sendi
ri, jang candidat mana loear par¬
tai politiek djoega dan pendirian¬
njapoen hanja selama ada pemil
han itoe. Soedah barang tentoe pe¬
milihan bagi bangsa Belanda j.a.
d. ini akan ramai dan hebat, kare
na golongan pemilih tambah sa¬
toe dan jang akan bersaingan de¬
ngan partij politiek.
sereldoenoesoe
HAWAIIAN & SPANISH
GUITARS
dan
UKULELES
.
dengan
RESONATORS
(PERKA
KAS BIKIN KERAS
SOEARA.
Bikinan
Negeri Amerika
merk
DOBRO
atawa
NATIONAL
Bisa dapat beli pada:
MUZIEKHANDEL
8
Tio Tek Tjoe
Sluisbrugstraat No. 68A,
Batavia - Centrum Java
8
v
Sedia
ABONNEMENTSKAAR"
COIFFEUR HAFFY
Molenvliet West No. 110A
Batavia-C.


PROSIT & SMAKELIJK
Adalah doea perkataan didalam
bathin jang hanja dapat perlahir
dalam roeangan Nos. 40/2 di
KRAMATPLEIN BAT.-C.
atau di:
„PADANGSCHE BUFFET“
Rasa: Lezat & Segar !
Harga: Boleh bandingkan.


BOEKH.
NASOETION
Kramatplein
Pasar Meral
letter P.O. — Batavia-C.
Selamanja sedia 2de Handsch: bo¬
koe-boekoe sekolah, Romans, A¬
nak-anak, peladjaran dan Tijd¬
schrijften. 
Speciaal moerah.


Tweedehandsch Boekhandel
REGEN HASIBOEN
Kramatplein No. 16-10 Batavia-C.
Persediaan Tweedehandsch-school
boeken: boeat A.M.S., H.B.S., M.U
L.O. dan H.I.S. dan lain-lain boe¬
koe.
Datanglah pada adres diatas
mani mana orangan sebagaimana keadaan
LUXE STAALBUIS FABREIK
Soey Tjiang & Co.
Pintoe Besar 81-83 —
Batavia
Telefoon No. 175 — BATAVIA
iratie kalau dian


Hidanaan


DJANGAN TAKOET.
Ladi tahoe obatnja..........
Selama 6 hari Ladi di Bogor,
di kantoor „Penoentoen" banjak
soerat-soerat dari beberapa pem¬
bantoe dan Collega jang isinja
bermatjam-matjam warta.
Satoe diantaranja menerangkan
ada beberapa orang Journalist In¬
donesiers bin sambar geledek di 
Betawi dan Semarang jang tidak
soeka sama Ladi en „Penoentoen
sebab dianggapnja journalistiek
Ladi tidak sopan soeka sembara¬
ngan toebroek pada gerak-gerik
mereka
Mereka hendak mentjari akal
soepaja „Penoentoen" mati dan
Ladi tidak boleh bersoeara lagi
Begitoe kesimpoelan isi soerat Col
lega itoe, benar tidaknja waktoe
sadja kelak jang memboektikan
Sifat Journalist mendjilat me¬
mang begitoe! Djilat sana sini, ha¬
soet kiri-kanan, takoet perioek na¬
sinja petjah. Gerak-geriknja jang
boesoek jang meroegikan oemoem
soedah tentoe ia takoet kalau Ladi
tahoe, sebab Ladi paling dojan me¬
labrak perboeatan jang meroegi¬
kan orang.
Wahai Collega jang setiawan
Soeroeh itoe journalist- journalist
jang tidak soeka sama Ladi maral
betoel-betoel, biar mereka mendo
dan sembahjang 7 kali sehari soe
paja „Penoentoen" mati. Soeroeh
poela mereka mengadakan acha
membikin rapat oemoem menen
tang Ladi en „Penoentoen" nan
dimoeat verslagnja dengan leng
kap.
Ladi djoega sebagai laki-laki be¬
sedia dalam latji dan lemari sega
la arschief dan bundel dengan ge
documenteerd sanggoep menelan 
djangi boelat-boelat dan melepa
kan segala kedok dan topeng jo
nalist jang mengakoe nasional da
pembela bangsa.......
..... maar
koetoe boesoek.
Nanti Collega boleh pandan
moeka journalist sambar geleda
dengan betoel-betoel, matjam a
dan bagaimana. Apa matjam orang
kah, atau matjam jang ada boen¬
toetnja pengisi keboen binatang
Doel, soeit-soeit Doel


BOEAT APA BELAGA
Tikoes mengakoe gadjah
Satoe lagi soerat jang mengata
kan, seorang djongos soerat kabar
di Betawi ini kepoenjaan bangsa
Ladi, itoe djongos jang laganja se¬
perti millioener, mengatakan „Pe¬
noentoen" diterbitkannja hanja be¬
berapa poeloeh lembar sadja se¬
baliknja s.k. kepoenjaan toeannja
ditjetak main poeloeh riboe exen
plaren dan wang main ratoesan 
boe berdiri dibelakang soerat ka¬
bar itoe
Boeat Ladi tjelaan dan hasoetan 
djongos jang seroepa itoe, Lami
ingoesin adje. Ladi tidak bisa dan
beloem pernah belaga, bilang „De
noentoen" diterbitkan main poeloe
han riboe, boleh tanjakan siapa ja
maoe pada segala reclame-burean
atau importeurs jang pernah Lati
koendjoengi,
Orang jang berkata seperti djo
ngos ini, belaga begitoe matjan
tentangan kebesaran dan kedjem
polan soerat kabar toeannja jang
ja hanja sebagai djongos sadja, sa¬
ma seperti menelandjangi dirinja
sendiri ditengah tanah lapang. Koe
tjing didapoer djoega tersenjoen
simpoel mendengar soeara gega
boer alias laga seekor djongos in
Boleh djadi inilah dia, seekor dj
ngos jang doeloe pernah melake
kan penipoean pada sala satoe Pr
viciën en Dranken di Petodjo, se¬
hingga eigenaarnja serang Tiong¬
hoa diroegikan f 19.— dan djoe
ngos tadi mengakoe agent dan
Geo. Wehry, tjoema sadja roepa
nja beloem djatoeh ketangan.
politie ini menoeroet notes La¬
di terdjadi kl. 1 tahoen 3 boelan
jang lewat.
Dari pada membanggakan intan
djoemantan tapi kepoenjaan lain
orang, terlebih baik membangga¬
kan sepasang bakiak, tetapi kepoe
njaan diri sendiri.
Kabarnja djongos ini memaka
auto baroe, tetapi dapat ngoetang
en berani maloe, apa betoel itoe
wahai seekor djongos ?
Zeg djongos, rem moeloet se¬
dikit. Apa djongos soedah kenal
betoel dengan......
LADI


Nioedioen garis


APA BOEKAN GARA-GARA OBA
KOEAT ?
Indonesier Djawa terkenal
koeat.
Boleh djadi Nonja-nonja tidak
loepa, dalam „Penoentoen" ini per¬
hah dikabarkan jang pemerintah
Perantjis soedah memadjoekan per¬
mintaan kepada pemerintah Belan
da minta 10.000 orang Indonesie
Djawa boeat koeli di keboen ka¬
ret Madagaskar.
Menoeroet pendapat si Doel, itoe
lah gara-gara terlaloe banjak rec¬
lame obat koeat di Indonesia ini
menjebabkan pemerintah Perantji
ingin mendapat orang jang koeat
oerat toelangnja maoe didjadikan
koeli di Madagaskar. Soedah ten¬
toe mereka jang maoe berangka
ke sana, kalau soedah dapat per¬
setoedjoean pemerintah Belanda
dipilih jang memang koeat, seha¬
badannja, gede lengan dan paha
nja boeat melabrak keboen kare
di Madagaskar itoe. Boekan lelak
sadja jang ditjari, tetapi perempoe¬
jan djoega jang sehat-sehat akan
dibawa ke keboen karet. Djadi jg
tinggal di Djawa ini ialah kebanja
kan jang tidak koeat, walaupoen
a maoe.
*
Memang bangsa kita Indonesier
seoemoemnja memang terkenal koe¬
at. Dalam oeroesan menerima pen¬
sioen djoega terkenal lama kerdja
nja, lantaran koeat baroe pensioen
tidak seperti lain bangsa.
Boeat oeroesan jang begitoe, te
kenal bangsa Dr. ini jang pegang
record basah, baik berhadapan di
ngan malaria mendjemoer diri ta¬
han di panas terik, berbasah tahan
dihoedjan lebat, ditempoer angin
poen tahan poela, bagaikan dioe
sap bidadari perasaannja.
Si Doel menggembong dada dan
ditepoeknja doep-doep-doep, san
bil berkata: „bangsa koelo soeda
berharga" Mr. Soedjono dipinta d
leh pemerintah Djepang djadi goe¬
roe besar, sekarang diminta lag
oleh pemerintah Perantjis djadi ko¬
li. Berharap nanti Nonja-nonja koe¬
li jang dapat pengalaman dikeboe¬
karet djadjahan Frans itoe mem¬
poenjai mata jang genit, sepert
Nonja Perantjis. Bisa koelo saks
kan memakai blousse, dengan pip
dadoe karena memakan rouge, ali
mata ditjoekoer, dan bibir mera¬
karena digintjoei............... mem¬
kai badjoe kebaja dan kalau da
tang dengan selamat walafiat ke
Indonesia ini, tidak mendjadi re¬
boetan koeli-koeli keboen lainnja,
oedjar si Doel.
Tjoema sadja Dr. berharap, ke¬
pada Nonja-nonja candidaat koel
itoe, djangan meniroe Nonja-no¬
nja Paris jang poetih koelitnja dan
manis nampaknja kalau alis ditjo
koer. Sebab kalau Nonja-nonja koe
li meniroe itoe, Dr. koeatir beka¬
nja berbeloer seperti bekas pe¬
koeng
25
Dan boleh pegang ini omonga
orang toea jang mengatakan: „L
sana boemi Allah, disini boemi Al¬
lah, mati ja wis !!
Selamat djalan Nonja-nonja da
toean-toean koeli, sampai berte¬
moe lagi dengan....................


Dr. POESANG.


PENGHATOERAN TERIMA KA
SIH.


Dengan djalan ini kami meng¬
hatoerkan diperbanjak terima kasih
terhadap semoea toean-toean, han
dai dan taulan, jang dengan kit
telah toeroet berdoeka tjita atas
wafatnja
Dr. R. Soetomo
dalam hidoepnja mendjabat Gouv
arts, docent pada sekolah N.I.A.S
dan ketoea pengoeroes besar „Par¬
tai Indonesia Raja" di Soerabaj
pada tanggal 30 Mei jang baroe l
loe.
Lain dari pada itoe kita djoega
amat berterima kasih terhadap se¬
kalian toean-toean jang telah meng
hantarkan djenazahnja dengan
penghormatan jang begitoe loean
biasa.
Soerabaja, 17 Juni 1938.


Atas nama familie
Dr. R. SOERATMO
Salembalaan 2, Batavia-


TIBA DI BATAWI


Toean Djamaloeddin (Adi
Negoro)
Toean Djamaloeddin (Adi Nege¬
ro) Hoofdredacteur „Pewarta De¬
di" Medan telah tiba di Betawi ini,


perloenja oentoek mengoendjoeng
Congres Bahasa Indonesia di Solo¬
tanggal 25—28 Juni jang akan da¬
jang ini.
Selamat datang
OEDJIAN MESIN TOELIS PADA
„THE SPEED".
aPda kita telah diwartakan pa¬
da hari Minggoe kemarin dd. 1.
uni 1938. telah dilangsoengkan
bedjian mesin toelis „The Speed
i Ptjenongan No. 21 aBtavia-Cen
trum.
Oedjian terseboet dimoelai djam
pagi dan berachir pada djam 2
tengah hari serta dihadliri oleh
kamencommissie.
Banjaknja candidaten jang me¬
hempoeh oedjian ini adalah 25 o¬
ang moerid dan 2 orang tidak da
lang, antara mana 15 candidaten
ing madjoe seperti dibawah ini:
Ruslan, 2 Midoen, 3 Djaelan
Saiman, 5. Mej. Tata-Moerta
lah, 6. Moechasan, 7. Karel Um¬
oh, 8. Moehamad Koedoes, 9. Li¬
em Djoen Seng, 10. Mej. Hatidjah.
Abdoel Moechdi, 12. Aidi, 13
lwi Alatas, 14. Achmad, 15 Mej
boemartini.
Lebih djaoeh bagi mereka oe¬
djian ini tidak loeloes dikasih ke¬
onggaran oentoek beladjar teroes
impai menempoeh oedjian kem¬
bali.
APA PERBEDAAN ORANG TAHA
NAN POLITIEK
Dengan orang lainnja?
„Antara" mendapat kabar, bah¬
a doea orang P.N.I.-ers jaitoe toe¬
n-toean Wasdji dan Soerodjo, ma¬
m penangkapan (hari Djoemahat,
titahan di sectie Pasar Baroe. Tat
kala besoknja maoe digiring k
loofdbureau, kelihatan toean Was
dji bertjelana dan kemedja, zonde
epatoe, sementara toean Soeroe
jo hanja memakai tjelana koe¬
eng. Biasanja orang tahanan me
lang ditinggalkan pakean loean
ja, sehingga tinggal satoe tjelana
alam dan kemedja dalam. Dengan
akean itoelah orang tahanan ito
dimasoekkan ke dalam cel. Kedoea
.N.L.-ers diatas digiring politie
dari sectie Pasar Baroe ke Hoofd¬
bureau disaksikan oleh orang ba¬
njak.
Pr. VAN DER VEIK
„Antara" kabarkan bahwa Di
Van der Veik, directeur dari Insti
tuut voor Plantenziekten di Bogor¬
oedah datang di Koetoardjo ber¬
hoeboeng dengan pemeriksaan per¬
basmian penjakit brachartona di
ond. Boetoeh dan Pitoeroeh dan
district Kemiri.
JENDINGSONDERWYS DI KE
DOE.
„Antara" mengabarkan, bahwa
bieh Zending pada boelan Augus
tus jang akan datang akan diada
kan perloeasan onderwys dengan
nengadakan schakelscholen di Wo
osobo, Gombong dan Keboemen.
Oleh Zending ressort Poerwore¬
djo pada boelan Augustus j.a.d
akan diadakan schakelschool di Te¬
mon, regentschap Wates (Djokja).
PEMBOEKAAN GEREDJA GERE¬
FORMEERD.
Di Koetoardjo
„Antara" kabarkan, bahwa Ge
redja Gereformeerd jang baroe de
Redjosari (Koetoardjo) pada tang
gal 29 Juni ini pada hari lahirnja
Prins Bernhard akan diboeka de¬
ngan oepatjara oleh ds. Keuche
nius di Poerworedjo, Geredjaters
boet adalah tjabang dari geredja
lepok (Koetoardjo) jang pada ta
hoen jang laloe telah roesak sama
sekali oleh gempa boemi
CONGRES DAN CONFERENTIE
DOENIA KRISTEN.
„Antara" kabarkan, bahwa Wa¬
nita Kristen akan mengadakan con
ferentie di Magelang dalam boe¬
lan October jang akan datang. Per¬
satoean Perserikatan Pemoeda
Kristen jang soedah berfederatie
lengan Moeda Kristen Djawi akan
mengadakan congres di achir boe¬
an Juli di Magelang
CONGRES PERKOEMPOELAN IS
TERI PRIJAJI BESTUUR.
ke II di Soerabaja.
Memoetoeskan:
1. Akan meminta kepada Peme
rintah soepaja diberikan passie
kiesrecht oentoek perempoean da¬
am segala locale raden dan groep
gemeenschappen di tanah Sebe¬
rang.
2. Akan meminta soepaja Peme¬
rintah mengangkat wakil kaoem is
teri Indonesia sebagai anggauta
Volksraad tahoen 1939
Candidaat Congres ialah Njonja
Datoe Toemenggoeng, Voorzitster
Hoofdbestuur P.I.P.B.
Motie Congres P.I.P.B.
Rapat tertoetoep dari Congre
P.I.P.B. ke II di Soerabaja pada
tanggal 3-4 uni 1938.


Mendengar:
Pembitjaraan dari hal pendidi
kan verpleegster di Indonesia. 
Menganggap:
Pendidikan verpleegster ha¬
1.
roes diperloeas soepaja lapangan
pekerdjaan ini djoega diboeka ba¬
gi gadis dari sekolah menengah
2. Oleh karena hasrat akan men¬
beroleh pertolongan dokter dan pe¬
rawatan orang sakit pada ra'jat jg.
senantiasa bertambah madjoe itoe
makin lama makin besar djoea, in¬
oeslah segera dimoelai mendidik
perawat-perawat orang sakit jang
sempoerna tjoekoep ketjakapannja
3. Telah ternjata bahwa soedah
datang masanja oentoek mengada
kan pendidikan perawatan orang
sakit jang sesempoerna-sempoerna
nja di negeri ini; baik pendidikan
dokter, maoepoen pendidikan per¬
wat orang sakit soedah semestinja
dapat berhasil baik, sebab kedoea
doeanja soedah tjoekoep berpenga¬
laman
Menimbang:
Perloe sekali diadakan verpleeg 
ster bagi gadis keloearan sekolan
mmenengah, sedangkan peladjaran
ini haroes di berikan di C.B.Z. 2
Soerabaja, Semarang dan Betawi
Memoetoeskan:
Memoehoenkan kepada Pemerin
tah soepaja sekolah ini diboeka se
lekas-lekasnja
Mengirimkan motie ini kepada
Pemerintah, Volksraad dan Pers


Roedjak oelek
a la Bandoeng
Ketjewa................
Ketika diadakan pemboekaan
Volksraad oleh Wali Negeri, seha¬
bisnja beliau poenja pedato, poen¬
pedatonja Voorzitter Volksraad
toean Tabrani telah menge¬
oeh: Ketjewa, dan sangat me
jesal sekali
Sebab, dalam itoe pedato-peda
to, sama sekali ta' terisi „pengha¬
rapan” sesoeatoe apa, tegasnja pe¬
merintah soedah poeas dengan
„vorm"-nja Volksraad seperti jang
telah laloe.
Saja merasa lebih ketjewa lag
saking ketjewanja, djadi merasa..
.......... tidak bergoena oentoek te¬
oes „mereras" sebab, meskipoe¬
kita didalam pedato digandjar de
ingan satoe kans jang bagoes
toch itoe semoea beloem tentoe
djoega. Kemadjoean, serta kema¬
moeran dari Indonesia, boekan te
gantoeng dari siapa djoega, akan
tetapi dari bangsa sorangan
Apakah toean Tabrani loepa, aka
symbool: Selfhelp ?
Werkloozen
Toean J.H. Smit, voorzitter da¬
ri Alg. Werkloosheidskas, dan ter
kenal namanja dalam kalangan ka
oem boeroeh Europa, telah berper¬
dapatan: Haroes diadakan „Werk
loosheid-Verzekering" tegasnja:
Si madjikan, diwadjibkan diseki¬
an waktoe oentoek stort sekian
djoemlah, goena si boeroeh.
Satoe theorie jang „bagoes" a¬
kan tetapi bakal berboentoet nul
kalau tjara kata didjalankan da
am praktijk. Sebab, madjikan-ma
djikan boekan orang goblok, jang
naoe bajar „extra-loonbelasting
ini. Kalau toch diwadjibkan, tentoe
si madjikan „tidak koerang" aka
nja, dan dibolak-balik sami ma¬
won.
Satoe orang terkenal di Ban
doeng, ketika saja tanjai, bagaima
a fikirannja tentang sokongan pa¬
da kaoem penganggoeran, djawab
nja: Toendjangan pada kaoen
werkloozen, haroes dilenjapkan. Se¬
bab dengan selaloe ditoendjang si¬
werkloos tambah bangpak, dan
malas bekerdja. Lapangan oentoek
tjari nafkahnja masih terlaloe loe
as, asal maoe dan tidak maloe
Kalau so'al „maoe tolong" werk
loozen hendak dipetjahkan, seper¬
ti djoega, orang hendak petjahkan
bagaimana bisa ke......... bintang
Mars. Betoel kaga?
Tjandoe
Di Oost Java dalam boelan Mei
jang laloe dibanding dengan ta¬
hoen 1937, pendjoealan ratjoen hi¬
tam setjara officieel, telah naik
f 20.000.— Satoe keoentoengan jg
bagoes sekali bagi gouvernement.
Saja toeroet mengharap, biarlah se
teroesnja teroes naik pesat sekali
Ten bate van de Gouvernements 
kas.
Commentaar lebih landjoet over
bodig.
Lebih dari........
hampang
Saban-saban orang riboeti Ar
ta-de Heer. Sampai Whisnoe dan
„Pemandangan", berseroe soepaja
pers Indonesier tetapkan sikapnja
Kok soesah-soesah.


Lebih praktisch: Jang maoe ke¬
djeblos biar kedjeblos. Sebab so¬
al Arta telah tjoekoep ditelandja¬
ngi, tjoba batja betoel-betoel „Pe¬
noentoen". Kalau orang tidak ma¬
oe mengerti, toch masa-bodo.
Ondankbare menschen......... Ka¬
lau nanti „soedah tahoe rasa" toch
ikan melek dewek? Dus paling
baik; LETGO......... Tabik.
So'al „actueel"
Satoe pemoeda gendeng, tanja
saja poenja fikiran: Kenapa sauda
ra tidak maoe kawin dan tidak ma¬
oe mentjari meisje? Katanja
Mijn meisje sekarang soedah in de 
tweede klasse
Di Bandoeng !
Saja tanja fikirannja satoe pe¬
moeda, idioot — boleh djadi
Apa ertinja kawin? Bagaimana
jaratnja?
Djawabnja: Orang moeda sik
mesti kawin, djangan lewatkan oe¬
moer moeda, dan perkara sjarat
nja, tinggal oeroesan belakang.
Ampir semoea pemoeda, baik jg
masih sekolah menengah dan pe¬
moedi, jang soedah tjoekoep be¬
sar, agaknja semoea mempoenja
„angan-angan" dan sedari seka¬
rang soedah tetapkan pilihannja
Poen kaoem pandji klantoeng,
dem, tidak maoe ketinggalan.
Saja tidak anti pemoeda main
perliep" akan tetapi, kalau a la¬
Bandoeng, soenggoeh terlaloe.
Saja bisa kasih boekti-boekti:
Sesoedahnja pemoeda kawin bebe
rapa boelan, isterinja ditendang
pergi. Malah diwaktoe mengan¬
loeng ada djoega, jang „dilem¬
par" keloear roemah. Poen ada ja
soedah habis beranak: Diantar
boelang
Terlaloe, tidak
Mereka anggap perkawinan so¬
al jang gampang sekali, dan poe¬
askan nafsoe binatangnja bebera¬
pa boelan. Boekan manoesia. Le¬
aki, meskipoen kawin 100 kali, ma¬
sih lakoe sadja, tetapi perempoe¬
an? Kemana larinja? Djangan-dja
ngan ke petjombéran.
Saja boekannja hendak critiek si¬
bemoeda jang berani mati itoe, a¬
kan tetapi, di kantong mempoenjai
tien pop, berani kawin, in
toch idioot, boekan? Mereka boleh
menjanji - njanji, jang „Liefde"
heeft geen geld noodig, akan teta
pi, ini soenggoeh satoe fikiran jg
keliwat dari abnormaal. Malahan
zonder maoe fikir risiconja, baga
mana nanti sesoedahnja kawin, be
gaimana nanti sesoedahnja mem¬
poenjain tjindils, si pemoeda seka
rang main „hantam keromo" asa
bisa kawin sadja
Pembatja, boekalah matamoe
disini terletak keroesakan masja
rakjat kita jang terpenting sekali
meskipoen kelihatannja in
semoea hanja oeroesan „kawin
dan perliep-perliepan.
Soedah zamannja, boleh djadi
Dus: Saban pemoeda mesti mem¬
poenjai „meisje" tidak tahoe, da
lam ertian edan of idioot.
Kjahi model.
binatang.
.
Di tanah Seberang ada satoe goe
roe mengadji perkosa kehormatan
nja doea moeridnja jang masih ke¬
tjil.
Saja sendiri seorang Islam, mem¬
batja itoe kabar soenggoeh, kalan
boleh, saja ingin lihatkan tjongo
nja itoe goeroe pada pembatja
soepaja „snuitnja" itoe goeroe a¬
lias Kjahi palsoe bisa diketahoe
oleh oemoem
Satoe kedjadian jang sebetoel¬
nja tidak terlaloe aneh, kalau o
rang maoe oesoet psysologie ma¬
noesia
Satoe s.k. poetih, berhoeboeng
dengan itoe, telah menjindir igama
slam. Keterlaloean bodohnja !!
Mengertikah, bahwa kalau ada
kedjadian sematjam terseboet dia
tas itoe, boekan Islam jang salah
hanja orangnja jang keliwa
tan.
Dus, kalau ada orang Islam me¬
langgar ke-Islamannja itoe, boe¬
kan berarti, peratoeran Islam jang
beesay, akan tetapi orangnja, foei
Akan tetapi, ini semoea sering
kali diloepakan dan tidak dime¬
ngerti oleh orang-orang jang se¬
ngadja „anti" Islam
Orang bodoh masih bisa dibikin
pintar dan mengerti, akan tetapi
orang edan, dengan apa disem
boehkannja?
A.A.A.
 P
Tweedehandsch Boekhandel
REGEN HASIBOEN
Kramatplein No. 16-10 Batavia-C.
Persediaan Tweedehandsch-schoo
boeken: boeat A.M.S., H.B.S., M.U
L.O. dan H.I.S. dan lain-lain boe¬
koe.
Datanglah pada adres diatas
roeroe


BAROE AKOE POEAS !


Tidak maloe bertjampoer baoer di
gelanggang oemoem, penoeh de¬
ngan kegembiraan semangat, bila
memakai saban hari minjak wangi
tjap SENAPAN (bisikan seorang
gadis terpeladjar)


24 — 26 Juni
IN CALIENTE met DOLORES DEL
RIO
27 — 28 Jun
JUNGLE PRINCESS (Matjan Ke¬
tawa)
29 — 30 Juni
MY MAN GODFREY met William
Powell, Karole Lombard.
Pada pertoendjoekkan film jang
terseboet diatas, adjaklah teman¬
teman datang lebih siang, soepaja
tidak kehabisan tempat
Lihat dan dengarlah kita poenja
Projectoestel dan sound jg. baroe,


Djamoe
Galian - Poetri
1. Ada bergoena sekali diminoem oleh orang perempoean jang soe¬
dah bersoeami, boeat menjegah kendornja pranakan (baarmoeder)
2. Dan paling teroetama boeat djaga Kenikmatan perempoean sedja¬
ti soepaja selama tinggal seger
3. Laloekan slijm-boesoek dari anggota perempoean, dan djoega ilang
kan keringat jang tidak enak
4. Mendatangkan tenaga baroe, menjegah koelit mendjadi kripoet.
TJOBA MINOEM INI DJAMOE, TANGGOENG TIDA BISA GAGAL
Periksalah ini merk jang soedah terkenal kesohor dimana - mana!!
PER BUS ƒ 2.— FLESCH BESAR ƒ 1.— SETENGAH FLESCH f 0.50


Bisa dapet pada:
DJAMOEHANDEL & INDUSTRIE
tjap „Lampoen
Hoofdkantoor Bandoeng: Kosam¬
bi 233F - Telf 1034
Bat.-C: Sawah Besar 2N. Telf. Wi
5563 (depan Firma Tjong)
N.B. Perhatiken ini merk Minta
gratis prijscourant jg. lengkap


MENDJOEAL
Roepa-roepa Batik haloes
kemoerahannja serta kwali¬
teitnja Njonja-njonja boleh
oedji dan tanja di tem¬
pat kita sendiri


Hoofdagent:
Pajoeng TJIAMIS


DIBERI TAHOEKAN kepada kaoem SAUDAGAR, bahwa kita telah
mengadakan FILIAAL di PATEKOAN No. 24 Telf. 1514 Bt, speciaal
ENGGROS. Berbelandjalah seteroesnja pada ini adres jang terkenal


ANGGOER BOENTOET
DJENGAN


IKAN


MEMBIKIN BADAN TINGGAL SEGER
DAN SEHAI SEMBOEHKEN PENJANIT
PINGGANG, HENGOEATKEN GLINDJE
SEMBOEHKEN PENJANIT BONGSIAL
IAMBAH MANI DAN LAMBAH TENAGA
NELAKIAN MASKIPOEN SOEDA BROESIA
TOEA. BISA MOEDA KOMBALI KALOE
MINDEM INI ANGGOER


SATE KAMBING ENZ.


A


 BESAR.......... f 2.50 KETJIL.......................... ƒ 1.30.
HARGA PER BOTOL
rembours djikalau pasan lebih setengah dozijn dikirim oewangnja
Pesanan dari loear kota dikirim
doeloean, ONGKOS KIRIM VRIJ.
AGENT-AGENT: Di Bandoeng: Djin Sen Tong, Djie Thian Ho dan Eng Seng Tjan, Cheribon: Tjian
Ho Tong. Djokja: Tek An Tong, Eng Gwan Hoo. Magelang: Thaij An Hoo. Mr. Cornelis: San San
Yok Pong. Lahat: Tjee Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. Semarang: Eng Thaij Ho, Ngo Hok Tong
Solo: Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij Hoo Tjoen. Soekaboemi: Po Tjoe Tong. Tasikmalaja: Ek
Goan Tong. Telok Betong: Thaij Seng Ho. Soerabaja: le Djin San, le Kim Tje dan roemah Obat
Tjee Min. Tanah Abang: Soe Tjiang. Poerwokerto: Eng Tjoen Ho. Tandjoeng Pandan: Tje An Tong
Serang: Wee Leng Tong. Palembang: Thian Eng Tong. Djember: Eng Ho. Krawang: Ho Ban Njan.
iangkal Pinang: Thi Seng Tong. Palembang: Lau Djin Seng. Kroeë: Ek Hin. Kediri: In Tong. Ga¬
roet: Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. Makassar: Eng Thaij ho, Djokja: Thaij An Tjan. Tandjong
Pandan: Djoe Bie.


„Prama alias Noy"
Kramatplein No. 8 — Batavia-C.
Tempat bersih
Lajanan tjepat
Ditanggoeng lezat
Djangan pertjaja sebeloemnja me¬
njaksikan. Toean-toean jang ter¬
nama di kota Betawi kebanjakan
mendjadi langganan kita
Sanggoep oeroes pesta masak¬
masakan kambing di roemah toe¬
an. Boleh berdamai
Eigenaar
Parma alias Noy


Drogisterij
„THERAPIE"
Kramatplein 3L — Telf. 5494 WI.
Sedia obat-obat (medicijn)
(Loco) Sebangsa patent.


Bisa dapat beli diantero tempa¬
dan pada Hoofd-depot
SOUW HAN JAM
G. Djati-Baroe 61 Tanah Abang
Batavia-Centrum.


PERSENAN JANG BERHARGA
AKAN DIKASI GRATIS PADA SE
MOEA LANGGANAN DARI :
TJIKEUMEUH 13 - 15


De Echte
(Sadjoesil
BUITENZORG


Pada sekalian pembatja ini memberi tahoekan dari
moelai 1 October 1937, Toko SADJOESI tevens Schoen¬
Kleermakerij dan Salon De Coiffeur „DE ECHTE" me¬
makai Nationaal Kasregister
Tiap-tiap pembelandja CONTANT dari f 0.05 sam¬
pai seteroesnja mendapat kartjis, apabila sedjoemlah
ƒ 5.— mendapat persenan barang-barang seharga f 0,50.
Maka oleh karena itoe diharap langganan-langga¬
nan djika belandja Contant selaloe moehoenkan Kartjis
dengan tertjitak harganja. Begitoepoen jang di potong
Ramboet 10 kali mendapat Vrij 1 kali.
Maka oleh karena itoe diharap berlangganan te¬
roes soepaja mendapat keoentoengan bagai langganan¬
langganan.
Menoenggoe kedatangan Toean dan Njonja sekalian
dengan hormat,
SADJOESI.


ISMAII.


SENEN 121-125


TAILOR
Rachman 
A. H.
e
Sawah Besar 19a
Batavia-C
Prima Stoffen. Prima afwerking.
Prima Couper
Systeem baroe, model baroe, har¬
ga baroe.
U bertambah gagah serta ginding
kalau U pakean jang potongannja
menoeroet aliran djaman, serta
modern.
Harganja poen sedang, kerdjaan¬
nja mahal.
Silahkan tjoba pada kita poenja
adres jang soedah terkenal lama.
Kalau perloe boleh panggil sewak
toe-waktoe.


TIJPEWRITING CURSUS
„THE SPEED“
Petjenongan 21 Batavia Centrum
Akan beladjar typen blindsysteem 10 djari
dengan memakai garantie tempo jang bisa
 sependek-pendeknja datang pada adres kita.


Pakailah selamanja Mi
njak ramboet
JO TEK TJOE
soedah dapat poedjian
Harga 1 botol F 0.20
Soepaja djangan keli¬
roe preksalah Tjap
2 ANAK
Roemah obat
JO TEK TJOE
(witang 2 TIf. 855WI
Batavia-Centrum


Kalau dioekoer, dengan peng¬
hidoepan, Memang semoea ki¬
ta BOETOEH dengan barang
moerah.
BOETOEH
dengan barang moerah, teta¬
pi kwaliteit „emas'
MODE jang tidak meroesak
roemah tangga, Toean dan
Njonja tjoba berdamai di To¬
ko „ISMAIL DALIL"
Sedia:
Segala Batik
Segala Manufacturen
Segala Tenoenan asli
Segala Kramerijen
dan lain-lain
Koendjoengilah !
Telefoon 4356 WI.


BATAVIA-C.


DJALIL


Toean Ingin Roemah Sendiri 2
BANK BERINGIN
Memberikan kepada penjimpan2-nja pindjaman tidak
pakai rente
Tjitjilan rendah sekali. Lekas berhoeboengan, lekas ter¬
tolong ! !
1 Mei "38 memberikan pindjaman f 3000.— tidak dipoe
ngoet rente.
Keterangan pada:
DIRECTIE BERINGIN
di Bogor atau pada Agenten.
N.B. Soerat menjoerat haroes
disertai franco boeat mendjawab.


RESTAURANT


Soeka


9 (achter Pasar
Gang Tjoetek
Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C.
Menjediakan makan jang lezat
minoeman d.l.l. Djoega sanggoep
mengirimkan makanan buitenhui
dengan harga jang paling rendah
Menoenggoe dengan hormat
De Eig. DJAJAPERNATA.
Hoofd. Agent Bawang Cheribon


JAPPN


KARENA:
Potongan jang naar maat;
Mode service;
Afwerking jang tjermat!
Sebab itoe dalam sedikit waktoe
mendjadi bekend.
HAPPY TAILOR
Batavia-C.
Petjenongan 59
—


H METROPOLITAN M
English School (Sekolah Inggeris rendah)
Klas: 0 - 7
Anak keloearan H.I.S. boleh diterima di kl.4 
Pasar Baroe —Schoolweg Noord 10— Bat.C. 


Netjis en moerah diperabottin
Toean dan Njonja poenja roemah


Oleh Toko
DE


5


Hoofdkantoor : Molenvliet Oost 62—63 Telefoon 1129 Bt. 
Roepa-roepa Meubel, Lontjeng Yunghans, Horloge, Tem
pat tidoer. Speda Raleigh, Britisch Empire, Defiets d.l.l.
Komfoor gas-minjak tanah peranti masak merk Haller,
Lampoe gantoeng pake minjak tanah merk „Kro¬
nos".
Penjitjilan boleh berdamai


Filialen :
Perapatan Menteng 28 Batavia - C. 
Tandjong Priok-Zuiderboe


WI.


-- Hamil
Boenting
Kandoengan, jang satoe OGAH, sedang jang lain sangat harapkan.
Jang maoe tidak dapat, jang ogah teroes dikasih......... anak
Boeat sampaikan masing-masing poenja keinginan, sjarat-sjaratnja
bisa didapat dimana „BOEKOE
-TOEMBAL". Harga f 0.56 berikoet
onkost kirimnja.


Prampoean branak
Menoeroet ilmoe Karoehoen (Aki-Mojang-Leloehoer) orang perem¬
poean sesoedahnja beranak, moesti dikasih djadjamoe, soepaja pia¬
nakannja jang mengkak bisa ringkes kembali, keisteriannja jang
melar bisa tjioet lagi, peroetnja jang kendor bisa kentjeng poela,
dan segala kotoran bisa disapoe keloear seanteronja
Sebab kalau itoe kotoran atawa lamad-lamad jang ketinggalan di da¬
lam pianakan (Pranakan) dibiarkan sadja, meskipoen bagaimana
sedikit djoega, achirnja bisa timboel roepa-roepa penjakit, antara
nja penjakit dalam pianakan jang akibatnja bisa meroesaki keseha¬
tan
Harga 1 stel sampe 40 hari No. 1........
ƒ 3.50
dan jang No. 2 per stel hanja f 1.50
Belon teritoeng onkost kirimnja.
Pesenan haroes langsoeng dialamatkan ke¬
Roemah Obat Karoehoen
BANDOENG
Hoofdkantoor: Groote Postweg Oost No. 22 
Filialen: Soekaboemi, Tasikmalaja, Soemedang, Garoet, Cheribon,
Buitenzorg dan Batavia-Centrum (Pasar Baroe 87).


Druk. „Tjahja Pasoendan2
Modern drukwerk is Uw succes!
Telf. WL. No. 5344


